Ade Malsasa Akbar, [17.09.16 18:48] 

Assalamu'alaykum. Kepada seluruh member grup DCF, akan diadakan kuliah ke-9 untuk GNU sed 
malam ini jam 20:00 WIB in syaa Allah. Bagi member yang ingin mengikuti, silakan bersiap-siap 
dahulu untuk praktik langsung nanti. Terima kasih banyak. 

Ade Malsasa Akbar, [17.09.16 20:00] 

Assalamu'alaykum warahmatullahy wabarakatuh 

Ade Malsasa Akbar, [17.09.16 20:00] 

Sampailah kita di kuliah ke-9 untuk baris perintah GNU sed. 

Ade Malsasa Akbar, [17.09.16 20:01] 

#kuliah_online_cilsy_09 

Ade Malsasa Akbar, [17.09.16 20:01] 

Saya akan mulai sesi materi 20 menit ke depan. 

Muhammad Muntaza, [17.09.16 20:02] 

Wa 'alaikum salam warahmatullahi wa barakatuh. 

Ade Malsasa Akbar, [17.09.16 20:05] 

[ File : text8.txt ] 

Ade Malsasa Akbar, [17.09.16 20:05] 

[ File : text7.txt ] 

Ade Malsasa Akbar, [17.09.16 20:05] 

[ File : text6.txt ] 

Ade Malsasa Akbar, [17.09.16 20:06] 

Ini tiga buah berkas teks yang akan kita gunakan pada kuliah 9 ini. 

Ade Malsasa Akbar, [17.09.16 20:06] 

Baik. 

Ade Malsasa Akbar, [17.09.16 20:06] 

CONTOH 25: 

for i in *.txt; do mv "$i" "'echo $i | sed "s/text/flext/g"'"; done 

Ade Malsasa Akbar, [17.09.16 20:08] 

OUTPUT 25: 

Ade Malsasa Akbar, [17.09.16 20:08] 

[ Photo ] 

Ade Malsasa Akbar, [17.09.16 20:12] 

Penjelasan contoh 25: 



Perintah ini melakukan rename secara multitasking kepada banyak berkas bersamaan. Hal ini dicapai 
dengan menggabungkan bash looping, mv, echo, dan sed. 

Cara kerja perintah 25 ini agak rumit, tetapi bisa di-breakdown: 

- pertama: menyimpan nama-nama berkas 

- kedua: memanggil perintah mv (perintah rename) 

- ketiga: mengedit nama berkas dengan sed 

- keempat: editan dari sed dikirimkan ke perintah mv 

- kelima: mv melakukan rename sesungguhnya dari "$i" ke "namabaru" 

- keenam: proses renaming di atas terjadi diulang terus sampai semua berkas terganti namanya 

Ade Malsasa Akbar, [17.09.16 20:14] 

Poin pembahasan di sini adalah pada breakdown point nomor 3, yakni editing nama berkas dengan sed. 

Kembali ke asal muasal sed itu sendiri, sed = stream editor, sed itu program yang mampu mengedit 
suatu teks, dalam wujud BELUM sebagai file. Hal ini terbukti dalam contoh 25, yakni sed mengedit 
teks yang masih berada di memori, yakni sed mengedit output dari echo. 

Apa yang dilakukan oleh sed di perintah 25 ini? 

Dia hanya melakukan replace, antara string "text" dengan string "flext". 

Ade Malsasa Akbar, [17.09.16 20:14] 

Artinya di sini, sed mengedit teks dalam bentuk STREAM, yakni stream dari perintah echo. 

Ade Malsasa Akbar, [17.09.16 20:16] 

Power dari sed dan sistem UNIX-like, adalah pipeline. Power itu sangat terlihat di contoh 25 ini, yakni 
dengan adanya pipe (|) di antara perintah echo dan sed, yang artinya output dari echo itu menjadi input 
bagi sed. Dengan begini, maka echo dan sed bisa saling bekerja sama, dan hasilnya seperti OUTPUT 
25 di atas. 

dari 

text6.txt text7.txt text8.txt 
menjadi 

flext6.txt flext7.txt flext8.txt 
Ade Malsasa Akbar, [17.09.16 20:17] 

Penerapan contoh 25 ini di kehidupan nyata lebih banyak lagi. Misalnya untuk renaming ribuan berkas 
bersamaan. Ada juga renaming ribuan berkas di antara ratusan ribu berkas, yang disaring dengan pola 
penamaan tertentu (misalnya yang diedit hanya yang memiliki nomor saja). 

Ade Malsasa Akbar, [17.09.16 20:17] 

Baik. 

Ade Malsasa Akbar, [17.09.16 20:19] 

Saya berikan satu contoh lagi. 



Ade Malsasa Akbar, [17.09.16 20:19] 

CONTOH 25b: 

for i in *.txt; do mv -v "$i" "'echo $i | sed "s/ A [0-9]*[0-9]//g"'"; done 
Ade Malsasa Akbar, [17.09.16 20:20] 

Pertama-tama saya bikin dulu 6 buah berkas teks dengan penamaan lucu begini: 

Ade Malsasa Akbar, [17.09.16 20:21] 

[ Photo ] 

Ade Malsasa Akbar, [17.09.16 20:21] 

Kemudian saya coba rename, saya ilangin nomor di setiap nama berkas: 

Ade Malsasa Akbar, [17.09.16 20:22] 

[ Photo ] 

Ade Malsasa Akbar, [17.09.16 20:22] 

Anda bisa melihatnya, dengan kombinasi ini, maka kita bisa melakukan renaming secara multitasking, 
bebas tanpa batas. 

Ade Malsasa Akbar, [17.09.16 20:23] 

Apabila kita lakukan secara manual, anggaplah ada 1000 berkas, hal ini tentu sangat boros waktu dan 
melelahkan. 

Ade Malsasa Akbar, [17.09.16 20:23] 

Dengan sed, dikombinasikan dengan bash loop dan echo, kita bisa lakukan itu jauh lebih cepat dan 
lebih akurat. 

Ade Malsasa Akbar, [17.09.16 20:24] 

Oh ya, maaf kebetulan malam ini saya sedang login di elementary OS jadi skrinsot terminal saya beda 
dari biasanya. 

Ade Malsasa Akbar, [17.09.16 20:24] 

Baik. 

Ade Malsasa Akbar, [17.09.16 20:24] 

20 menit sesi materi telah selesai. 

Ade Malsasa Akbar, [17.09.16 20:24] 

Saya buka sesi tanya jawab untuk 20 menit ke depan. Kepada penanya, saya persilakan. 

Ade Malsasa Akbar, [17.09.16 20:43] 

Baik. 

Ade Malsasa Akbar, [17.09.16 20:43] 

20 menit sesi tanya jawab telah selesai. Dengan ini saya akhiri kuliah ke-9 GNU sed. 
#kuliah_online_cilsy_09 



Ade Malsasa Akbar, [17.09.16 20:43] 
Wassalamu'alaykum warahmatullahy wabarakatuh 



